KATA PENGANTAR 


jJI 

Alhamdulillah, penulis memuji-Nya, meminta pertolongan kepada-Nya, 
memohon ampunan dari-Nya, serta berlindung kepada-Nya dari segala kejahatan. 
Penulis bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan-Nya, 
semoga shalawat dan salam senantiasa tercurahkan bagi Nabi Muhammad dan 
keluargannya serta sahabatnya. 

Dialah (Allah) yang senantiasa memberikan jalan keluar dan kekuatan 
kepada penulis dalam memperjuangkan dan menyelesaikan skripsi ini. Barang 
siapa yang mendapatkan pentunjuk-Nya maka tiada yang dapat menyesatkannya 
dan barang siapa yang disesatkan-Nya maka tidak ada pula yang memberinya 
petunjuk. 

Skripsi ini membahas sejauh mana penggunaan EBSCO yang berada di 
American Comer Perpustakaan Utama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta oleh 
civitas akademika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sendiri. Penulis menyadari 
bahwa penelitian ini masih jauh dari kata “sempurna”. Oleh karena itu, kritik dan 
saran akan penulis terima demi menambah pengetahuan penulis. 

Akhirnya, dalam situasi dan kondisi apapun mudah-mudahan penulis tidak 
terlena dan tidak pernah merasa puas dengan apa yang telah penulis 
persembahkan. Terima kasih... 

Jakarta, September 2010 


Penulis 



